MAJLIS  TAFSIR  AL-QUR’AN 
(MTA)  PUSAT 

http://www.mta.or.id  e-mail  : humas_mta@yahoo.com  Fax  : 0271  661556 


Jl.  Serayu  no.  12,  Semanggi  06/15,  Pasarkliwon,  Solo,  Kode  Pos  57117,  Telp.  0271  643288 


Ahad,  12  Januari  2014/10  Rabiul  awwal  1435  Brosur  No.  : 1682/1722/SI 


Tarikh  Al-Khulafaaur  Raasyidiin  (ke-29) 

Khalifah  Abu  Bakar  Ash-Shiddiq  (29) 

11.  Nasihat  Abu  'Ubaidah  kepada  pasukan  muslimin  (pada  perang 
Yarmuk). 

Dalam  kitab  Tarikh  Al-Bidaayah  wan  Nihaayah  disebutkan  : 


Ketika  kedua  pasukan  saling  melihat  dan  berhadap-hadapan,  Abu  'Ubaidah 
memberikan  nasihat  kepada  kaum  muslimin,  "Wahai  hamba  Allah,  tolonglah 
agama  Allah,  pasti  Dia  akan  menolong  kalian  dan  akan  mengokohkan  pendirian 
kalian.  Sesungguhnya  janji  Allah  adalah  benar.  Wahai  kaum  muslimin, 
bershabarlah  kalian.  Sesungguhnya  keshabaran  akan  menyelamatkan  kalian 
dari  kekufuran,  membuat  ridla  Allah  Tuhan  kalian  dan  menjauhkan  kalian  dari 
celaan.  Jangan  sampai  kalian  meninggalkan  tempat,  jangan  memulai 
melangkah  maju  menyerbu  mereka,  tetaplah  bersiap-siap  dengan  tombak- 


tombak  kalian,  dan  berlindunglah  dengan  perisai-perisai  kalian,  banyaklah 
diam,  kecuali  dzikir  kepada  Allah  dalam  diri  kalian,  hingga  aku 
menginstruksikan  sesuatu  kepada  kalian,  insya  Allah  Ta'aalaa.  [Al-Bidaayah 

wan  Nihaayah  juz  7,  hal.  11] 

12.  Nasehat  Mu'adz  bin  Jabal  kepada  pasukan  muslimin. 


N X V O O y 

Jj  y O y y \ t ' -'z1*.  y . y O x 

<0)1  j Cjp-Jl  J jU^ I j 


^ /53/  x 

j 


^1  J>J  \°jLU  JJl  'JiCJ!  UI 


>li  -(°°  ^ 

/ „ J»  o p J»  A „ >* 

. O >0  x 0 > /”  o t y . 0 -'Z-  x 0 y'  & y 0 Jj  ^ x x 

l £ ^ 3 f5  3^  U?  lA*  w 


«5J  X 0 }■  y y y 

O/  y>  >y  t0  i 0 & y y,  2 0 y'  » x 0 » x z'  0„ 

U q 4_j  <p  ,-y»  j 


JP  U j 4jj^ 


Mu'adz  bin  Jabal  berjalan  mengingatkan  pasukan  muslimin  dan  berkata, 
"Wahai  Ahlul-Qur'an,  para  penghafal  Kitab  Allah,  para  penolong  petunjuk  dan 
kebenaran,  sesungguhnya  rahmat  Allah  dan  surga  Allah  tidak  akan  diperoleh 
hanya  dengan  berangan-angan,  dan  Allah  tidak  akan  memberikan  ampunan 
dan  rahmat-Nya  kecuali  kepada  orang  yang  jujur  dan  membenarkan-Nya. 
Tidakkah  kalian  mendengar  firman  Allah  (yang  artinya),  "Dan  Allah  telah 
berjanji  kepada  orang-orang  yang  beriman  dan  mengerjakan  amal  shalih 
diantara  kalian,  bahwa  Dia  sungguh-sungguh  akan  menjadikan  mereka 
berkuasa  di  bumi,  sebagaimana  Dia  menjadikan  orang-orang  sebelum  mereka 
berkuasa  ....hingga  akhir  ayat.  [QS.  AN-Nuur : 55] 

Semoga  Allah  merahmati  kalian,  malulah  kalian  kepada  Allah  Tuhan  kalian 
kalau  Allah  sampai  melihat  kalian  melarikan  diri  dari  musuh  kalian,  sedangkan 
kamu  sekalian  berada  di  genggaman-Nya,  tidak  ada  bagi  kalian  tempat 
berlindung  selain  kepada-Nya,  dan  tidak  ada  kemuliaan  tanpa  pertolongan-Nya. 
2 


13.  Nasehat  'Amr  bin  AI-'Aash. 


°jL\  j 'c^Sii  \£a.  tbyuijji  1^5  u :^uii  j /js  juj 
J 5-  ^,>^2  ibu  i>>i  j uijji  j£ 

C2  Z /0/0  X / ^ / o 0 X X 

X 0 Z 0 • * . Z . / . »,  Z»  Z 0 0*  0>.  ^ , /■  ♦ , Z » I , 0 > .*zz  i ♦ i 

jl  O j ->  fcJl  I jJt3  l^\ Jb\  I j-p  j iol 

0 ' 0 „ * z' 

. . 0 \ f I 0 / / / . | ^ „ 0 ^ °!^  ^ 0 J»Z  Z M 0 ^ | 

0L-o-)|b  c£j*o  J ^^xJI  ^>i  • ^ ^ 

£Ui  j i^r  i^r  tfJJiZ*  o!  luJ  ali^-i 

; ; 0 ^ ^/  / 0^0^  ^ 7 0^^//”  ^Z  J»  J»  0 J»  J»  0 z ^ ^ 0 ^ 

. J^jl  Olij!  ^ ij^Uaf  c!dj! 


0 4 


'Amr  bin  AI-'Aash  berjalan  di  hadapan  pasukan  dan  berkata,  "Wahai  kaum 
muslimin,  tahanlah  pandangan  kalian,  berlututlah  di  atas  lutut-lutut  kalian,  dan 
bersiap-siaplah  dengan  tombak-tombak  kalian.  Dan  apabila  mereka  menyerbu, 
biarkanlah  dan  tunggulah  dulu  hingga  ketika  mereka  telah  berada  sejarak  ujung 
pedang,  maka  terkamlah  dan  habisilah  mereka  seperti  singa  menerkam.  Demi 
Allah  yang  ridla  kepada  kejujuran  dan  akan  memberinya  pahala,  yang 
membenci  kedustaan  (serta  memberikan  hukuman  atasnya),  yang  membalas 
kebaikan  dengan  kebaikan  pula,  aku  telah  mendengar  bahwa  kaum  muslimin 
akan  menaklukkan  negeri  ini,  wilayah  demi  wilayah  dan  benteng  demi  benteng. 
Maka  janganlah  kalian  merasa  gentar  dengan  banyaknya  jumlah  pasukan 
mereka.  Jika  kalian  benar-benar  dan  sungguh-sungguh  memerangi  mereka, 
pasti  mereka  akan  kocar-kacir  seperti  anak-anak  burung  puyuh  beterbangan. 

14.  Nasihat  Abu  Sufyan  kepada  kaum  muslimin. 


/ / o / o / o z z z 

0 ^0  /'O  ( 0 ^ z ^ z z » .$0  /'O  | 0 ^ . / /^  0 / / •k''  **  A \ \ 

J jJU)  jZ sJL*  U jJ) 

. 0 / /0  z _ o 

Z'  /'O  0 > » . 0 . 0 z'  Z'  0 Z'  ,0  . z Z 0 . ^0  > z z»  z * 

J C/'  u*)-3  c c/'  j'-5 


3 


X / » / o / 

S 2 y y 0 ^z  } y y O to  /0  Jj  z'  0 ^ z'  y 0 . 0 -*  t { i''  0 i 

CO^*-A»^  £.1^1-)  1 ^ >\&  ^ C 

z5  ' ' ' 

y 9-  y y Jt  J1  y 

y 0 , x 0 40  . O f O f jo  yy  0 ^ y ^ „O/  O / O . y 'i*  O y* 

j ^*J5oUj  J -t  g - ~ o i * ^3  ,*_A  j-oJ  j Jj  j (.4 \JO-  ^-S-jS'  JjJ-L< 

x * * * y y 0 _ , >8  „ p N 

x O O y'  , l0''  I K O » K 1 * ' ° ° S ° | | * i ' 0 i'. 

0' jv? j |t— N uj  ^ jaJI  ^ J-A  (^j-«  u aJOi  j c^_gjL^J 


3 UI  t5i3>l!l  J^\'^i\  J,  JU \ 3 *UUl  Jl^  UI  li*  <5)1 

0 ^ ^ x y 0 & i*  y 1*  ^ . 

x 0 0 > * 0 y O y y 0 y'  y$  y 0 1'  ' ' 0 . . . . z'  z'  . > z ^ 

J'  j~fi  ^ j (i-^  ^ J J J 4Uz>  LgJi_ 

p 1*  yy  . 0 

U z'  1 ^ 0 z-  . z 0 . z . | z 0*  .y  y y y . y y y 0 1 0 > » ^ z',  z z-  y 

J IJLxZ  1^3  Jj>-U  C(_^j)  jJ  j ^JL-W<JI  4^-Lo^r  J 

y s ' A ^ , ;£  i£ 

0 J*  zO  . . * ^ z J*  ^ O/  z -fl  # ^ y y y y y y y } Qj*  * * » 0 z 

I ^jUJUlS  c (J  js>-  4W1  Ap  J La  £.L>rj  J J^y2  3)  UI  J_l*Z> 

Z z'  f * 0 * 0 „ zS 

Z'  » . z'  z , ^ U # 0 J*  J*  » . z 0 z > x 0 £y  . z'  z'  z'  0 .0  J*  J* 

£.Uw«JJI  ^31  < JSii  ^_>  .0  j-^2J-cJl  ^A  (zpOj  I jjjlfcJ  J 

Z'  ^ 0 ^ ^ ^ ^ ^ ^ 

# 0 z z . z yy  y . 1 0 . . l°i  ^ . z z . z’  ' 1 '•  z . z ***  !•  wM  > . ^ z'  , 

Ua  J^>-  C^LLz»^l  JJSs)  J-J)l^a  L)  :^^U3  ^LP  z*_) 

^ z-  0 . f y . }■  y t . 0 \ £ '1' 

0 S'  * \'  ^ I i X »lt  0k^»t(  X 0 S'  ' i ' i •*  » . z'  ^ , 0 J*  z'  (*  ♦ 

,jt3>j2jL>-  jUJ!  j uU^odJ)  j C(1->Sw4L4|  AJL^rcJ!  j 4W1  J 

A ^ x 0^  ' s s 4 * 

) y ! V AjL^JlSI  J AjIjJI  . aA)I  4_o^j  4A3  J^a  ^j|  jL^i  ^_) 


Abu  Sufyan  berkata,  "Wahai  kaum  muslimin,  ketahuilah  bahwa  kalian  adalah 
bangsa  'Arab,  sekarang  berada  di  negeri  orang  asing,  jauh  dari  keluarga,  jauh 
dari  Amirul  Mu'minin  dan  bantuan  kaum  muslimin.  Demi  Allah,  kalian  sekarang 
berhadapan  dengan  tentara  musuh  yang  berjumlah  sangat  besar.  Mereka 
sangat  dendam  kepada  kalian,  dan  sungguh  kalian  menghadapi  mereka  yang 
berjuang  mati-matian  demi  mempertahankan  diri  mereka,  negeri  mereka  dan 
anak  istri  mereka.  Demi  Allah,  tidak  ada  yang  dapat  menyelamatkan  kalian  dari 
mereka  itu  dan  kalian  besok  tidak  akan  dapat  mencapai  ridla  Allah,  kecuali 
dengan  jujur,  bersungguh-sungguh  dalam  menghadapi  musuh,  dan  bershabar 
di  tempat  peperangan  yang  tidak  kalian  sukai.  Ketahuilah,  hal  itu  adalah 
ketetapan  yang  pasti  terjadi.  Ketahuilah,  negeri  kalian  jauh  di  belakang  kalian. 
Antara  kalian  dengan  Amirul  mu'minin  dan  kaum  muslimin  ada  padang  Sahara 

4 


dan  tanah  yang  luas.  Tidak  ada  tempat  untuk  berlindung  dan  bersembunyi 
melainkan  keshabaran  dan  berharap  kepada  apa  yang  telah  dijanjikan  oleh 
Allah,  itulah  sebaik-baik  yang  diyaqini.  Bertahanlah  kalian  dengan  pedang- 
pedang  kalian,  saling  tolong-menolonglah  kalian,  dan  jadilah  kalian  benteng 
yang  kokoh".  Kemudian  Abu  Sufyan  menuju  ke  tempat  kaum  wanita,  lalu 
memberikan  nasihat  kepada  mereka.  Kemudian  beliau  kembali  dan  berseru, 
"Hai  pasukan  muslimin,  telah  datang  apa  yang  kalian  lihat,  inilah  Rasulullah 
SAW  dan  surga  di  depan  kalian,  sedangkan  syaithan  dan  neraka  di  belakang 
kalian".  Kemudian  beliau,  semoga  Allah  merahmatinya,  berjalan  kembali  ke 
tempatnya.  [Al-Bidaayah  wan  Nihaayah  juz  7,  hal.  12] 

15.  Nasihat  Abu  Hurairah  kepada  kaum  muslimin. 


0^»  * o ^ s *o  ^ x , s s . ^ o „s  os  9 9.  x «"  o .. 

j l ^2j)  Ojj y>\  ^’UJI  JaP J JLi J 

9 S S yy  2 y 9 0 

0 ^ * 0 >0  . x 0 . i s s & s 0 .s  s 0 » 

jY-N J l b ^ J J 

01  j uT  jL  Oi  ^ ‘j 

0^,0  . X 0 $ . » 

. Ji jjUaU 


Abu  Hurairah  juga  memberikan  nasehat  kepada  pasukan  muslimin,  ia  berkata, 
"Bersegeralah  kalian  kepada  para  bidadari  surga  dan  untuk  bertemu  Tuhan 
kalian  'Azza  wa  Jalla  di  surga  yang  penuh  keni'matan.  Sesungguhnya  kalian 
tidak  pernah  membuat  Tuhan  kalian  sangat  cinta  kepada  kalian  dalam 
peperangan  yang  melebihi  seperti  ini.  Ingatlah  bahwa  sesungguhnya  orang- 
orang  yang  bershabar  memiliki  keutamaan".  [Al-Bidaayah  wan  Nihaayah  juz  7, 
hal.  12] 

Saif  bin  'Umar  meriwayatkan  dengan  sanadnya  dari  para  gurunya,  "Dalam 
pasukan  kaum  muslimin  tersebut  terdapat  1.000  orang  shahabat  Nabi,  100 
diantaranya  adalah  para  shahabat  yang  pernah  ikut  perang  Badr. 

Kemudian  Abu  Sufyan  mendatangi  setiap  regu  tentara  dan  berkata,  "Ingatlah 
kepada  Allah  ! Ingatlah  kepada  Allah  I.  Sesungguhnya  kalian  adalah  utusan 
bangsa  'Arab  dan  para  penolong  Islam,  sebaliknya  mereka  adalah  utusan 
Romawi  dan  para  penolong  kemusyrikan.  Ya  Allah,  sesungguhnya  hari  ini 
adalah  suatu  hari  dari  hari-hari-Mu.  Ya  Allah,  turunkanlah  pertolongan-Mu  untuk 
hamba-hamba-Mu".  [Al-Bidaayah  wan  Nihaayah  juz  7,  hal.  12] 


5 


16.  Khalid  bin  Walid  ditakut-takuti  oleh  tentara  Romawi. 


^ J £.j  J 15  J!>Jl  ^ jJ>  J?!  di  j :tyl5 
JUi  J5!  j f/j\  'jk\  U :j£J|  J>  jJlkJ 

1--  ^ ® Sj.  -*  o **  t,  * .S'  i.  i'  -i  p » ' i,  o . oj  s t 'c  \ \°' 

Laj  j c j : i u ^j-LsOi  LoJ)  cjIJJjj 

'jf  1'J  'fik \ 0!  iwl  J <JlV>  xbu  U OUJbJb 

/ s s s s s o }■  s . a 

Z'  # x O „ ^ Ji  ^ ^ ^ t t * , O ♦ ^ 0 O ^ ^ ""  & s s 

^>2U!j  uL>-  J3  4^»  ^3  jlS  J . iJju)  ^3  I jjlsty?)  ^ g j I J C4_*j>r-  y 

. y»  AL, j stc^  ^3 


'Ulama  ahli  tarikh  berkata  : Ketika  Khalid  (bin  Walid)  tiba  dari  'lraq,  ada  salah 
seorang  tentara  Nashrani  dari  bangsa  'Arab  berkata  kepada  Khalid  bin  Walid, 
"Alangkah  banyaknya  tentara  Romawi  dan  sedikit  sekali  tentara  Islam".  Khalid 
menjawab,  "Celaka  kamu,  apakah  kamu  menakut-nakuti  aku  dengan  tentara 
Romawi  ? Sesungguhnya  banyaknya  tentara  itu  adalah  yang  berhasil 
memenangkan  perang,  dan  sedikitnya  tentara  itu  jika  mereka  kalah  perang, 
bukan  karena  jumlah  pasukan  yang  banyak.  Demi  Allah,  aku  senang  sekiranya 
orang  berambut  pirang  ini  sembuh  dari  sakitnya.  Dan  mereka  merasa  bangga 
dengan  jumlah  tentara  yang  sangat  banyak  berlipat  ganda".  Ketika  itu  kudanya 
Khalid  sedang  dalam  kondisi  letih  karena  jauhnya  perjalanan  yang  telah 
ditempuh  dari  'lraq.  [Al-Bidaayah  wan  Nihaayah  juz  7,  hal.  12] 

17.  Perundingan  sebelum  perang  terjadi 


S O S S S . s . / . / 

x 1 ^ 0 -tos  s O/i  A s JJ  ^ s f x x . „s 

j y)  y Jjjj  j aJ^P  y>\  L«J  j 

/ $ O s O 

O i / O/  J*  x s * J*  O ^ ^ O 9-  . » . J*  O ,3  . p . s $•  s s 

y JwUjp  jj I j y Oj b*JI  j jjj  1 ^ j' U-g-*-* 

S S } s 

. o^*  . . , X /O  X.  O O J O / 1^.1  . o ^ . P X 

^3  JJ'i  £4j  *_S  Jj  j uJI^  llj^U  j JLa^*' 

P S f, 

J>  j»  y,  lil  j t'Jjl Jj  Jp  Jy  1)1 


JUi  . 


0 s 0 


J* 


6 


x \J*  s Jj  t 0 > O y y ( x y 0 y y y \J*  » > > 0 y y y y y | kP  * , y 

^ JlW)  J!  L«  <-Lxj  4j L?t  «,<g  i ) ^ X P ,*J>r  j C ^*e-1 <|(g ) ' ^lp 

,iu>  ^JU  j> 


Ketika  kedua  pasukan  telah  mendekat,  Abu  'Ubaidah,  Yazid  bin  Abu  Sufyan 
dengan  disertai  Dliraar  bin  Al-Azuur,  Harits  bin  Hisyam  dan  Abu  Jandal  bin 
Suhail  maju  mendekati  tentara  Romawi,  lalu  mereka  menyeru,  "Kami  ingin 
bertemu  dengan  pemimpin  kalian  untuk  berunding".  Lalu  mereka  diberi  izin 
untuk  bertemu  dengan  Tadzaariq.  Ketika  itu  Tadzaariq  sedang  duduk  di  dalam 
tenda  yang  terbuat  dari  sutera. 

Para  shahabat  berkata  kepada  mereka,  "Kami  tidak  dihalalkan  memasuki  tenda 
ini".  Lalu  pemimpin  mereka  memerintahkan  agar  dibentangkan  karpet-karpet 
dari  sutera,  (lalu  mereka  dipersilahkan  duduk  di  atasnya).  Para  shahabat 
berkata,  "Kami  tidak  mau  duduk  di  atas  karpet  sutera  ini".  Akhirnya  Tadzaariq 
duduk  dengan  mereka  di  tempat  yang  mereka  inginkan.  Mereka  mengadakan 
perundingan  untuk  damai.  Para  shahabat  menda'wahi  mereka  agar  masuk  ke 
dalam  agama  Allah  'Azza  wa  Jalla,  namun  sayang  perundingan  ini  berakhir 
tanpa  membawa  hasil,  akhirnya  para  shahabat  pun  kembali  kepada  pasukan. 
[Al-Bidaayah  wan  Nihaayah  juz  7,  hal.  12] 

18.  Maahaan  berunding  dengan  Khalid 


7 


X . X 


J C 5. 


^ * S / 0 * s 1*  0 ^ £ / 0 . x 0 


CuJl 


V‘°**  l^l  ^ 0 . '•'•  o ^ . . X s ( | O . /O  O^Of^vZ, 

^ jS  UI  Jjip  (O jS  P La  L^Uj  L ^Tj>cJ  aJ  aJ 


JUi  .iAJoJ  Hs*j  rS  ^a  LJ*|  rS  L S?!  H^l;  4J! 

® ^ \ ^ I ^ ^ 

fi  y y \ i '"'  > O /.  & ^ .X  jj  X . • ) # . X . X > , ^ 0 

4j)J_J|  .t— J jJUI  jj£-  4_>  Ll^Jj>cJ  LS  La  aLi  J ClJjSs  !(jlj5sLa  ^L^t-s^l 

: V J 


Al-Walid  bin  Muslim  menyebutkan  bahwa  Maahaan  meminta  agar  Khalid  (bin 
Walid  menemuinya)  diantara  dua  pasukan  yang  sedang  berhadapan.  Lalu 
mereka  bertemu  untuk  berunding,  Maahaan  berkata  kepada  Khalid, 
"Sesungguhnya  kami  telah  mengetahui  bahwa  kesulitan  hidup  dan  perut 
laparlah  yang  telah  mengeluarkan  kalian  dari  negeri  kalian,  maka  maukah 
kalian  jika  aku  berikan  kepada  setiap  orang  dari  pasukan  kalian,  masing- 
masing  10  dinar  ditambah  dengan  pakaian  dan  makanan,  dengan  syarat  kalian 
harus  kembali  ke  negeri  kalian.  Dan  pada  tahun  depan  kami  akan  mengirimkan 
jatah  yang  seperti  itu  untuk  kalian?".  Khalid  menjawab,  "Sesungguhnya 
bukanlah  sebagaimana  yang  kamu  sebutkan  yang  menyebabkan  kami  keluar 
dari  negeri  kami,  tetapi  kami  adalah  kaum  peminum  darah.  Dan  telah  sampai 
berita  kepada  kami  bahwa  tidak  ada  darah  yang  lebih  segar  daripada  darah 
kalian  bangsa  Romawi.  Maka  untuk  itulah  kami  datang  ke  sini".  Mendengar 
jawaban  itu  kawan-kawan  Maahaan  berkomentar,  "Demi  Allah,  kami  belum 
pernah  mendengar  ucapan  seperti  ini  dari  bangsa  'Arab".  [Al-Bidaayah  wan 
Nihaayah  juz  7,  hal.  13] 


Bersambung 


8 


